PROPOSAL DONASI 




i 



1432 H 




Datangnya bulan Ramadhan 

merupakan saatyang dinanti-nantikan oleh setiap insan beriman. 

Di bulan itu banyak keutamaan dan pahalayang dijanjikan. 

Tidak hanya ibadah puasa di siang hari saja... 



PANITIA SEMARAK RAMADHAN 1432 H 

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-ATSARI 

YOGYAKARTA 



Alamat : Wisma Misfallah Tholabul llmi, Pogung Kidul no. 8c. RT 01. RW 49 

Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Kode Pos 55284. Telp. 0274-6644862. 

Website: www.ypia.or.id. E-mail: ypia.jogja@gmail.com 



SEMARAK RAMADHAN 1432 H 

Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 



:: MUQODDIMAH :: 

Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi 
Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga, para sahabatnya, dan 
segenap pengikut setia mereka. Amma ba'du. 

Datangnya bulan Ramadhan merupakan saat yang dinanti-nantikan oleh 
setiap insan beriman. Di bulan itu banyak keutamaan dan pahala yang 
dijanjikan. Tidak hanya ibadah puasa di siang hari saja, di malam harinya umat 
Islam pun bisa menikmati indahnya bulan Ramadhan bersama ayat-ayat suci 
al-Qur'an. Apalagi ditunjang dengan adanya siraman rohani dan kajian 
keislaman. 

Maraknya masjid dengan sholat jama' ah membuat suasana bulan Ramadhan 
semakin menyejukkan. Ditambah lagi, kenikmatan ketika berbuka puasa dan 
pahala besar bagi orang-orang yang menyisihkan hartanya untuk menyedikan 
santapan buka puasa atau mendukung amal kebaikan yang lainnya. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam pun telah memberikan teladan kedermawanan yang 
luar biasa di bulan yang mulia ini. 

Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari bermaksud mengadakan serangkaian 
kegiatan dakwah sebelum dan selama bulan Ramadhan 1432 H ini. Mudah- 
mudahan kegiatan yang direncanakan bisa terlaksana dengan baik dan 
diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 



:: ISI PROPOSAL :: 

__NAMA KEGIATAN 

Kegiatan ini diberi nama Semarak Ramadhan 1432 Hijriyah. 

__LANDASAN KEGIATAN 

Kegiatan ini diadakan dengan melandaskan pada: 

1. Firman Allah ta'ala (yang artinya), "Hai orang-orang yang beriman 
diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang- 
orang sebelum kalian agar kalian bertakwa." (QS. al-Baqarah: 183). 

2. Firman Allah ta'ala (yang artinya), "Saling tolong menolonglah kalian dalam 
kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa 
danpelanggaran." (QS. al-Ma'idah: 3). 

2 | Halaman 



SEMARAK RAMADHAN 1432 H 

Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 

3. Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Barang siapa yang dikehendaki 
menjadi baik oleh Allah maka ia akan dipahamkan dalam urusan agamanya." 
(HR. Bukhari dan Muslim). 

4. Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Barang siapa yang menunjukkan 
kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala 
orangyang melakukannya." (HR. Muslim). 

5. Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Barang siapa yang memberikan 
buka bagi orang yang berpuasa maka dia akan mendapatkan pahala seperti 
orang yang berpuasa itu, hanya saja hal itu sama sekali tidak mengurangi 
pahalanya sedikitpun." (HR. Tirmidzi, dan dia menyatakan sahih). 

__TUJUAN 

1. Melestarikan Sunnah Nabi shallahu 'alaihi wa sallam 

2. Mempererat jalinan ukhuwah islamiyah 

3. Memakmurkan masjid dengan aktifitas ibadah 

4. Menebarkan dakwah ke berbagai daerah yang membutuhkan 

__SASARAN 

Kegiatan ini diadakan dengan sasaran sebagai berikut. 

1. Umat Islam di Indonesia pada umumnya 

2. Umat Islam di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya 

3. Umat Islam di sekitar kampus UGM (daerah Pogung dan sekitarnya) 

4. Umat Islam di kawasan lereng Merapi (Cangkringan) 

__BENTUK KEGIATAN 

Kegiatan ini mencakup: 

1. Penerbitan Buku Panduan Ramadhan 

2. Kultum Ramadhan 

3. Buletin Kultum Ramadhan 

4. KajianTematik Ramadhan 

5. Kajian Kitab Sore Hari 

6. Bantuan Buka Puasa 

7. Buka Bersama Wisma Muslim 

8. Pendadaran (Pendidikan Bahasa Arab Dasar Ramadhan) 

9. Daurah Shorof Dasar dan Baca Kitab 
lO.Bimbingan Tahsin al-Qur'an 
ll.SMS Tausiyah 

12. Penerbitan Brosur Mudik dan Idul Fitri 
13.Bingkisan Hari Raya 

3 | Halaman 



SEMARAK RAMADHAN 1432 H 

Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 



14.Ramadhan di Lereng Merapi 

__RINCIAN KEGIATAN 

Terlampir 

__KEPANITIAAN 

Terlampir 

__RENCANA ANGGARAN 

Terlampir 

__DONASI 

Rekening Donasi: 

:: Rekening Bank Mandiri cabang UGM (Yogyakarta). Atas Nama : Satria Buana 
- muslim.or.id. No. Rekening : 137 00 0503568 4 

:: Rekening Bank BNI Syari'ah. Atas Nama : Syarif Mustaqim QQLBIA. 
No. Rekening : 0105338917 

:: Rekening Bank BCA. Atas Nama : Satria Buana - muslim.or.id. 
No. Rekening : 2951825893 

:: Western Union (pos) dan Money Gram. Atas Nama : Retno Syaputra.,ST 
Alamat : Wisma Misfallah Tholabul Ilmi, Pogung Kidul No. 8C RT. 01 RW. 49 
Sleman, Yogyakarta, Indonesia 55284 

::PINBBM::308F4D20 

Catatan: Setiap donatur harap mengkonfirmasikan donasinya ke nomor: 
Abu Hasan Putra (0856 644 00 94l) atau via Yahoo Messenger (YM): 
mhasan fadhilah. 



4 | Halaman 



SEMARAK RAMADHAN 1432 H 

Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 



:: PENUTUP :: 

Demikianlah proposal kegiatan ini kami susun. Keberhasilan dan kelancaran 
kegiatan ini tidak terlepas dari karunia dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, 
kemudian peran serta aktif dari semua pihak. Hanya kepada Allah jualah kita 
bergantung dan mengharapkan kemudahan. Wa shallallahu 'ala Nabiyyina 
Muhammadin wa 'ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil 'alamin. 

Proposal ini telah disahkan di Yogyakarta 
Padabulan Rajab 1432 H/juni 2011 

Panitia Semarak Ramadhan 1432 H 

Ketua Sekretaris 



Ndaru Triutomo, S.Si. Wahyu Pradana A., S.T. 

Penanggung Jawab 
PJS. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al -Atsari 



Ari Wahyudi, S.Si. 



Mengetahui, 
Penasehat 



Ustadz Abu Sa'ad Muh. Nurhuda, M.A. 



5 | Halaman 



SEMARAK RAMADHAN 1432 H 

Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 

Lampiran 1 
:: RINCIAN KEGIATAN :: 

1. Penerbitan Buku Panduan Ramadhan 

Waktu : Pekan ke-3 Juli 2011 

Jumlah : 10.000 eksemplar 

Tempat : Masjid-masjid di Yogyakarta dan sekitarnya 

Sasaran : Dibagikan gratis kepada masyarakat muslim di Yogyakarta 

dan kepada donatur yang menginginkannya 
Isi : Panduan Ibadah di Bulan Ramadhan 

2. Kultum Ramadhan 

Tanggal : 1 - 20 Ramadhan 1432 H 

Waktu : Ba'da Shubuh, ba'da Dhuhur, menjelang buka dan tarawih 

Tempat : Masjid-masjid di sekitar Kampus UGM 

Pembicara : Alumni dan Santri Ma'had Al-'llmi Yogyakarta 

3. Buletin Kultum Ramadhan 

Tanggal : 1 - 20 Ramadhan 1432 H 

Terbit setiap hari dengan judul yang berbeda-beda 
Tempat : Masjid-masjid di sekitar Kampus UGM 

4. Kajian Tematik Ramadhan 



Waktu 
Jam 
Tempat 
Acara 



3-17 Agustus 2011 

09.00- 11.30 WIB 

Masjid Al Ashri Pogung Rejo (utara Teknik UGM) 

Kajian umum yang mencakup 3 tema, yaitu: tafsir, hadits, dan 

fiqih dengan rincian sebagai berikut. 



Fikih Puasa (5 hari pertama): 

Harike-1 : Keutamaan shaum, keutamaan bulan ramadhan, kewajiban 

puasa ramadhan, dorongan untuknya 
Hari ke-2 : Hukum-hukum seputar masuknya bulan ramadhan, hari 

yang diragukan, niat puasa, dan waktu puasa 
Hari ke-3 : Amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Ramadhan 
Harike-4 : Hal-hal yang harus ditinggalkan oleh orang yang sedang 

berpuasa dan pembatal-pembatal puasa 
Hari ke-5 : Pembahasan seputar qadha', kafarah dan fidyah 



Tafsir Surat Pilihan (5 hari kedua): 
Hari ke-1 : Tafsir Surat al-Fatihah 



6 | Halaman 



SEMARAK RAMADHAN 1432 H 

Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 

Hari ke-2 : Tafsir Surat al-Ghasyiyah 

Hari ke-3 : Tafsir Surat an-Nazi'at 

Hari ke-4 : Tafsir Surat Nuh 

Hari ke-5 : Tafsir Surat al-Mulk 

Hadits-Hadits Pokok (5 hari ketiga): 

Hari ke-1 : Innamal a'maalu bin niyaat 

Hari ke-2 : Syarh Hadits Jibril 

Hari ke-3 : Ittaqillaahahaitsumakunta 

Hari ke-4 : ad-Diin an-Nashihah 

Hari ke-5 : Hadits Irbadh bin Sariyah 

Pemateri : Fikih : Ust. Abu Sa'ad, M.A. 
Tafsir : Ust. Abdul Kholiq, Lc. 
Hadits : Ust. Afifi Abdul Wadud 

5. Kajian Kitab Sore Hari 

Waktu : 3-17 Agustus 2011 

Jam : 15.45 - 17.15 WIB 

Tempat : Masjid al-Kautsar Pogung Baru (utara Teknik UGM) 

Acara : Kajian Kitab 

Mater i : Tuntunan Wudhu dan Tayamum 

Rujukan : Sifat Wudhu dan Sifat Tayamum Nabi 

Pembicara : Ustadz Aris Munandar, S.S., M.A. 

6. Bantuan Buka Puasa 

Waktu : 1 - 20 Ramadhan 1432 H 

Tempat : Masjid-masjid sekitar UGM dan daerah yang membutuhkan 

7. Buka Bersama Wisma Muslim 

Waktu : 18 Agustus 2011 

Jam : 16.00- 17.30 WIB 

Tempat : Masjid Al Kautsar Pogung Baru (utara Teknik UGM) 

Acara : Kajian dan Buka Puasa Bersama Anggota Wisma 

Materi : Istiqomah Setelah Ramadhan 

Pembicara : Ustadz Afifi Abdul Wadud* 

8. Pendadaran (Pendidikan Bahasa Arab Dasar Ramadhan) 



Waktu 
Jam 
Tempat 
Acara 



3 -17 Agustus 2011 

05.30 - 06.45 WIB 

Masjid Pogung Raya/Pogung Dalangan (utara Teknik UGM) 

Pelajaran bahasa arab untuk tingkat dasar 

7 | Halaman 



SEMARAK RAMADHAN 1432 H 

Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 

Rujukan : al-Muyassarfi'IlminNahwi 
Pembicara : Pengajar Ma'had Umar Bin Khattab 

9. Daurah Sharaf Dasar dan Baca Kitab 

Waktu : 3 - 17 Agustus 2011 

Jam : 05.30 - 06.45 WIB 

Tempat : Masjid Pogung Raya/Pogung Dalangan (utara Teknik UGM) 

Acara : Pelajaran bahasa arab untuk tingkat menengah 

Rujukan : al-Mukhtarat dan matan al-Qawa'id al-Arba' 

Pembicara : Pengajar Ma'had Umar Bin Khattab 

10. Bimbingan Tahsin al-Qur'an 

Waktu : 3 - 17 Agustus 2011 

Jam : 20.15 - 21.00 WIB (setelah shalat Tarawih) 

Tempat : Masjid Pogung Ray a (utara Teknik UGM) 

Acara : Pelajaran membaca Al-Qur'an dan memahami tajwid 

Materi : Tahsin dan Tajwid 

Pemateri : Mahasiswa MEDIU* 



11. SMSTausiyah 



Waktu 

Sasaran 

Isi 



1- 20 Ramadhan 1432 H 

Masyarakat Muslim yang Telah Mendaftar ke Admin 

SMS Nasihat-nasihat dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta 

Perkataan Para Ulama Salaf 



12. Penerbitan Brosur Mudik dan Idul Fitri 

Waktu : 15-20 Ramadhan 1432 H 

Jumlah : 10.000 eksemplar 

Tempat : Masjid-masjid dan lokasi strategis di Yogyakarta 

Sasaran : Umat Islam di Yogya dan sekitarnya dan para pemudik 

Isi : Bimbingan Seputar Mudik dan Hari Raya Idul Fitri 

13. Bingkisan Hari Raya 



Waktu 
Jumlah 
Sasaran 
Isi 



15 - 25 Ramadhan 1432 H 

100 Paket 

Ustadz, tokoh masyarakat, dan donatur 

Laporan kegiatan dan ucapan terima kasih 



8 | Halaman 



SEMARAK RAMADHAN 1432 H 

Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 

Latnpiran 2 
:: AGENDA RAMADHAN DI LERENG MERAPI :: 

Pengajian Menjelang Ramadhan 

Hari, tanggal : Menyesuaikan 

Pemateri : Tim da'i dari Pondok Bin Baz dan Pondok Jamilurrahman 

Tempat : [l] Masjid An-Nur Pager jurang, [2] Masjid Mujahidin 

Bronggang, [3] Masjid Mujahidin Plosokerep, [4] Masjid Shelter 
Gondang 1, [5] Mushola Shelter Gondang 1 (warga Jambu & 
Petung), [6] Mushola Shelter Gondang 2 (Warga Kopeng), [7] 
Mushola Shelter Dongkelsari, [8] Masjid Al-Falah Gambretan, 
[9] Masjid Al-Fath Balong, [10] Masjid Karanggeneng 

Pembagian Buku Panduan Ramadhan 

Materi : Tuntunan ibadah di bulan ramadhan 

Sasaran : Tokoh masyarakat dan perpustakaan masjid 

Jumlah : 50 jilid 

Buka Puasa Bersama dan pengajian 

Hari, tanggal : Sepekan sekali, selama dua pekan pertama 
Waktu : Menjelang 16.30 WIB - sholat Maghrib 

Tempat : Masjid-masjid di sekitar cangkringan 



TPA Anak-anak 



Hari, tanggal 

Waktu 

Tempat 

Materi 

Pemateri 



1-20 Ramadhan 1432 H 

Pkl. 16.00 - 17.30 

Dsn. Balong, Dsn. Gambretan, Dsn. Karanggeneng. 

Kaidah Membaca Al-Qur'an dan ilmu dasar islam 

Mahasiswa KKN UGM 



Kultum Tarawih 

Acara : Shalat tarawih dan Kultum 

Hari, tanggal : Jum'at dan Sabtu 

Waktu : Pkl. 19.30-21.00 

Tempat : Masjid-masjid Cangkringan dan sekitarnya 

Pemateri : Tim da'i dari Pondok Bin Baz dan Pondok Jamilurrahman 

Khutbah Jum'at 

Acara : Shalat Jum'at dan Khutbah 

Tempat : Masjid-masjid Cangkringan dan sekitarnya 

Pemateri : Tim da'i dari Pondok Bin Baz dan Pondok Jamilurrahman 



9 I Halaman 



SEMARAK RAMADHAN 1432 H 

Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 



Lampiran 3 



KEPANITIAAN 



Penasehat : Ustadz Abu Sa'ad Muh. Nurhuda, M.A. 

Penanggungjawab : Ari Wahyudi, S.Si. 



Ketua Pelaksana 
Wakil 1 
Wakil 2 
Wakil 3 
Kesekretariatan 

Bendahara 

Seksi-seksi 



Ndaru Triutomo, S.Si. 

SyarifMustaqim 

dr. Adika Mianoki 

Amrullah Akadhinta, S.T. 

Wahyu Pradana A., S.T. 

Ramdhan 

Hendra Yudi Saputra, S.T. 



Buku Panduan Ramadhan 

Kultum Ramadhan 

Buletin Kultum Ramadhan 

Kajian Tematik Ramadhan 

Kajian Kitab Sore Hari 

Bantuan Buka Puasa 

Buka Bersama Wisma Muslim 

Bahasa Arab Ramadhan 

Daurah Shorof Dasar dan Be. Kitab 

Tahsin al-Qur'an 

SMS Tausiyah 

Brosur Mudik dan Idul Fitri 

Bingkisan Hari Raya 

Ramadhan di Lereng Merapi 



SyarifMustaqim 
Affan Adi Yusman 
Abdul Rochman 
Rahadian Sahid 
Rahadian Faisal 
Zulherbi 

Ginanjar Indrajati 
Arif Rohman Habib 
Muhammad Azhar 
Taufik Rahmadi 
Komarudin 
Seno Aji Imanulloh 
Abdiyat Sakrie 
Wali Sabara 



10 | Halaman 



SEMARAK RAMADHAN 1432 H 

Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 



RENCANA ANGGARAN :: 



Lampiran 4 



Pengeluaran 

A. Penerbitan Buku Panduan Ramadhan 

1. Kertas Isi 612 rim x @ Rp. 30.000,- 

2. Cetaklsi 612rimx2muka x@ Rp. 5.000,- 

3. Kertas Cover 1.400 piano x @ Rp. 2.500,- 

4. Cetak Cover Full Colour 10.000 eks 



B. 



D. 



5. Finishing 

6. Laminasi Doff 

7. Distribusi 

8. Lain-lain 
Jumlah 



10.000 eks 
10.000 eks 



@Rp. 
@Rp. 



1000,- 
300,- 



@ Rp. 60.000,- 
@ Rp. 20.000,- 
@ Rp. 10.000,- 



Kultum Ramadhan 

1. Konsumsi 

• Temu kultumer 3 x 

• Peserta Pembekalan 3 x 

• Pembicara 3 x 

2. Fotocopy 

3. Mukafa'ah Pengisi Pembekalan 3 x @Rp.50.000,- 

4. Pulsa SMS Pengingat Kultumer 

5. Transportasi 

6. Biaya Tak Terduga 
Jumlah 



C. Buletin Kultum Ramadhan 



Rp. 16 
Rp. 6 
Rp. 3 
Rp. 1 
Rp. 10 
Rp. 3 
Rp 5 
Rp. 2 



830.000,- 
120.000,- 
500.000,- 
500.000,- 
000.000,- 
000.000,- 
000.000,- 
050.000,- 



Rp. 48.000.000,- 



Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp^ 



180.000,- 
60.000,- 
30.000,- 
80.000,- 

150.000,- 

150.000,- 
50.000,- 

100.000,- 



Rp. 800.000,- 



1. Pembelian kertas 


40 rim 


x 


@ Rp. 30.000,- 


Rp. 


1.200.000,- 


2. Pembuatan plate 


40 buah 


x 


@ Rp. 5.000,- 


Rp. 


200.000,- 


3. Biaya cetak 


40 rim 


x 


@ Rp. 5.000,- 


Rp. 


200.000,- 


4. Biaya distribusi 


20 hari 


x 


@ Rp. 20.000,- 


Rp. 


400.000,- 


5. Biaya tak terduga 








Rp. 


200.000,- 


Jumlah 








Rp 


2.200.000,- 


Kajian Tematik Ramadhan 










1. Publikasi 








Rp. 


500.000,- 


2. Mukafa'ah Pemateri 


3 


x 


@ Rp.100.000,- 


Rp. 


300.000,- 


3. Fasilitas peserta 150 orang 


X 


@ Rp. 10.000,- 


Rp. 


1.500.000,- 


4. Biaya Tak Terduga 








Rp. 


200.000,- 


Jumlah 








Rp. 


2.500.000,- 












11 | Halaman 



SEMARAK RAMADHAN 1432 H 

Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 



Kajian Kitab Sore Hari 

1. Infaq Masjid Al Kautsar 

2. Konsumsi Pemateri 

3. Mukafa'ah Pemateri 

4. Hadiah 3 Peserta Terbaik 

5. Transportasi Pemateri 

6. Lain-lain (fotokopi soal, dsb.) 

7. Biaya Tak Terduga 
Jumlah 

Bantuan Buka Puasa 

1. Masjid Pogung Ray a 

• 5 hari x 500 porsi x @ Rp. 6.000,- 

2. Masjid Siswa Graha 

• 10 hari x 50 porsi x @ Rp. 6.000,- 

3. Masjid Al-'Ashri 

• 10 hari x 50 porsi x @ Rp. 6.000,- 

4. Masjid Kampus UGM 

• 2 hari x 1000 porsi x @ Rp. 6.000,- 

5. Kampus-kampus 

• 1 hari x 700 porsi x @ Rp. 6.000,- 

6. Ma'had Al-'llmi 

• 20 hari x 50 porsi x @ Rp. 6.000,- 

7. Buka Puasa Bersama Muslimah 

• 1 hari x 100 porsi x @ Rp. 6.000,- 

8. Buka Puasa Bersama Mahasiswa Baru 

• 1 hari x 200 porsi x @ Rp. 6.000,- 

9. Buka Puasa dari daerah yang mengajukan 

• 1 hari x 2500 porsi x @ Rp. 6.000,- 

10. Biaya Spanduk 

11. Biaya Tak Terduga 
Jumlah 



Rp. 200.000,- 

Rp. 200.000,- 

Rp. 2.000.000,- 

Rp. 500.000,- 

Rp. 100.000,- 

Rp. 100.000,- 

Rp. 400.000,- 

Rp. 3.500.000,- 



Rp. 15.000.000,- 

Rp. 3.000.000,- 

Rp. 3.000.000,- 

Rp. 12.000.000,- 

Rp. 4.200.000,- 

Rp. 6.000.000,- 

Rp. 600.000,- 

Rp. 1.200.000,- 

Rp. 15.000.000,- 
Rp. 100.000,- 
Rp. 500.000,- 
Rp.60.600.000,- 



Buka Puasa Bersama Wisma Muslim 

1. Konsumsi Pemateri 

2. Mukafa'ah Pemateri 

3. Konsumsi Peserta 

4. Biaya Tak Terduga 
Jumlah 



65 x @ Rp. 8.000,- 



Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 



20.000,- 
100.000,- 
520.000,- 

50.000,- 



Rp. 690.000,- 



12 | Halaman 



SEMARAK RAMADHAN 1432 H 

Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 



H. Pendidikan Bahasa Arab Dasar Ramadhan 






1. Mukafa'ah Pengajar 5 x 15 @ Rp. 20.000,- 


Rp. 


1.500.000,- 


2. InfaqMasjid 


Rp. 


750.000,- 


3. Perlengkapan 


Rp. 


200.000,- 


4. Biaya Tak Terduga 


Rjx. 


50.000,- 


Jumlah 


Rp. 


2.500.000,- 


I. Tahsin al-Qur'an 






1. Mukafa'ah Pengajar 5x15 @ Rp. 20.000,- 


Rp. 


1.500.000,- 


2. InfaqMasjid 


Rp. 


750.000,- 


3. Fasilitas peserta 50x@Rp. 5.000,- 


Rp. 


250.000,- 


4. Perlengkapan 


Rp. 


200.000,- 


5. Biaya Tak Terduga 


Rp. 


100.000,- 


Jumlah 


Rp. 


2.800.000,- 


J. Daurah Shorof Dasar dan Baca Kitab 






1. Mukafaah Ustadz : 3 x 15 pertemuan x Rp. 20.000 


Rp. 


900.000,- 


2. Perlengkapan 


Rp. 


50.000,- 


3. Kitab/Modul : 60 santri x 20.000 


Rp. 


1.200.000,- 


4. Biaya Tak Terduga 


Rp. 


200.000,- 


Jumlah 


Rp. 


2. 350.000,- 


K. SMS Tausiyah 






1. Hardware dan software sebagai server 


Rp. 


850.000,- 


2. Kartu perdana 


Rp. 


20.000,- 


3. Pulsa 


Rp. 


100.000,- 


4. Biaya internet 1 bulan 


Rp 


50.000,- 


5. Biaya Tak Terduga 


Rp. 


30.000,- 


Jumlah 


Rp. 


1.050.000,- 


L. Penerbitan Panduan Brosur Mudik dan Idul Fitri 






1. Pembelian kertas 2.000 piano x @ Rp. 1.200,- 


Rp. 


2.400.000,- 


2. Pembuatan film 2 lembar x @ Rp. 15.000,- 


Rp. 


30.000,- 


3. Biaya cetak 20 rim A3 x @ Rp. 25.000,- 


Rp. 


500.000,- 


4. Penyebaran 


Rp. 


300.000,- 


5. Biaya Tak Terduga 


Rp. 


270.000,- 


Jumlah 


Rp. 


3.500.000,- 


M. Bingkisan Hari Raya 






1. Bingkisan Ustadz 30 x @ Rp. 100.000,- 


Rp. 


3.000.000,- 


2. Bingkisan Tokoh dan Donatur 70 x @ Rp.50.000,- 


Rp. 


3.500.000,- 






13 | Halaman 



SEMARAK RAMADHAN 1432 H 

Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 

3. Biaya Kirim dan Transportasi Rp. 500.000,- 

4. Biaya Tak Terduga Rp. 300.000,- 
Jumlah Rp. 7.300.000,- 



RENCANA ANGGARAN 
:: RAMADHAN DI LERENG MERAPI :: 



Pengajian Jelang Ramadhan 

Jenis anggaran Jumlah satuan 

Transportasi Rp 100.000 x 5 

Konsumsi Ust & tim Rp 60.000x5 

Sewa mobil Rp 100.000 x 5 

Mukafaah Ustadz Rp 50.000 x @10 tempat 

SouvenirUstadz Rp 10.000 x @10 tempat 

Snack warga Rp 2.500 x @ 75 org x @ 10 tempat 

Aqua saat kajian Rp 16.500 x @ 2 dus x @ 10 tempat 
Dana tak terduga 

Total 

Pengajian Menjelang Buka 

Makan: 12 Masjid x 2 hari x 100 orang x Rp. 5.000,- 
Minum: Aquaria 2 dus x 12 masjid x 2 hari x Rp. 19. 000,- 
Bensin 100.000 x 2 hari x 2 
Biaya tak terduga 
Total 

TPA Anak-Anak 

Doorprize santri : 3 anak x 3 lokasi x 20 hari x Rp. 5000 

Khutbah Jum'at & Kultum Tarawih 

Mukafa'ah ustadz: 30 ustadz x Rp. 50.000,- 
Konsumsi ustadz: 30 ustadz x Rp. 10.000,- 
Biaya tak terduga 
Total 





Total 




Rp 


500.000 




Rp 


300.000 




Rp 


500.000 




Rp 


500.000 




Rp 


100.000 


t 


Rp 


1.875.000 


t 


Rp 


330.000 




Rp 


374.000 


] 


ftp. 4.105.000 


= Rp. 


. 12.000.000,- 


= Rp 




912.000,- 


= Rp 




400.000,- 


= Rp 




500.000,- 


= Rp 


. 13.812.000,- 



= Rp. 


900.000,- 


= Rp. 


1.500.000,- 


= Rp. 


300.000,- 


= Rp. 


500.000,- 


= Rp. 


2.300.000,- 




14 | Halaman 



SEMARAK RAMADHAN 1432 H 

Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 



:: REKAPITULASI ANGGARAN 



No 


Kegiatan 


Anggaran 


1 


Penerbitan Buku Panduan Ramadhan 


Rp. 48.000.000,- 


2 


Kultum Ramadhan 


Rp. 800.000,- 


3 


Buletin Kultum Ramadhan 


Rp. 2.200.000,- 


4 


Kajian Tematik Ramadhan 


Rp. 2.500.000,- 


5 


Kajian Kitab Sore Hari 


Rp. 3.500.000,- 


6 


Bantuan Buka Puasa 


Rp. 60.600.000,- 


7 


Buka Puasa Bersama Wisma Muslim 


Rp. 690.000,- 


8 


Pendidikan Bahasa Arab Dasar Ramadhan 


Rp. 2.500.000,- 


9 


Tahsin al-Qur'an 


Rp. 2.800.000,- 


10 


Daurah Shorof Dasar dan Baca Kitab 


Rp. 2.350.000,- 


11 


SMS Tausiyah 


Rp. 1.050.000,- 


12 


Penerbitan Brosur Mudik dan Idul Fitri 


Rp. 3.500.000,- 


13 


Bingkisan Hari Raya 


Rp. 7.300.000,- 


14 


Ramadhan di Lereng Merapi 






Pengajian Jelang Ramadhan 


Rp. 4.105.000,- 


Pengajian Menjelang Buka 


Rp. 13.812.000,- 


TPA Anak-Anak 


Rp. 900.000,- 


Khutbah Jum'at dan Kultum Tarawih 


Rp. 2.300.000,- 










TOTAL 


Rp. 158.907.000,- 



15 | Halaman 



SEMARAK RAMADHAN 1432 H 

Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 



:: DO NASI DAKWAH 

SEMARAK RAMADHAN 1432 H 

Rekening Donasi: 

:: Rekening Bank Mandiri cabang UGM (Yogyakarta). Atas Nama : Satria Buana 
- muslim.or.id. No. Rekening : 137 00 0503568 4 

:: Rekening Bank BNI Syari'ah. Atas Nama : Syarif Mustaqim QQLBIA. 
No. Rekening : 0105338917 

:: Rekening Bank BCA. Atas Nama : Satria Buana - muslim.or.id. 
No. Rekening : 2951825893 

:: Western Union (pos) dan Money Gram. Atas Nama : Retno Syaputra.,ST 
Alamat : Wisma Misfallah Tholabul Ilmi, Pogung Kidul No. 8C RT. 01 RW. 49 
Sleman, Yogyakarta, Indonesia 55284 

::PINBBM::308F4D20 

Catatan: Setiap donatur harap mengkonfirmasikan donasinya ke nomor: 
Abu Hasan Putra (0856 644 00 94l) atau via Yahoo Messenger (YM): 
mhasan fadhilah. 



16 | Halaman 



